WikipediA 


Bahasa Serbia 


Artikel ini bukan mengenai Bahasa Sorbia. 


Bahasa Serbia atau bahasa Srpski (Kiril: CpncKU ) merupakan bahasa 
dari rumpun Bahasa Slavia yang berstatus sebagai bahasa resmi di Serbia, 
Kosovo dan di Bosnia-Herzegovina. Dari sudut pandang linguistik, bahasa 
Serbia adalah salah satu bentuk normatif dari bahasa Serbo-Kroasia. 


Daftar isi 

Contoh kata 
Urutan abjad 
Fonologi 

Persebaran geografis 
Pranala luar 
Rujukan 
Lihat juga 


Contoh kata 


Beberapa kata penting: 

■ Dobar dan/flo6ap flaH: Selamat siang, 

■ Kako ste?/Kai<o CTe?: Apa kabar Anda??, 

■ Hvala dobro, a vi?/XBana flobpo, a bu?: Baik, terima kasih, dan 
anda?, 

■ Hvala lepo/XBana neno: Terima kasih banyak, 

■ Prijatno/npjaTHo: Selamat makan, 

■ Ona ili ja?/OHa n/m ja: Dia(wanita) atau saya?, 

■ Ja sam/ja caivi: saya, 

■ riba/pu6a: ikan, 

■ vreme/BpeMe: waktu, 

■ ima/MMa: ada, 

■ nema/HeMa: tidak ada, 

■ belo/6e/io: putih, 

■ crno/u.pHo: hitam, 

■ crveno/ppBeHo: merah, 

■ zuto/3yTo: kuning, 

■ cipele/pnne/ie: sepatu, 

■ novo/HOBo: baru, 

■ jedan/jeflaH: satu, 

■ dva/flBa: dua, 

■ tri/Tpn: tiga, 

■ cetiri/ueTnpn: empat. 

Huruf yang digunakan adalah abjad Kiril dan abjad Latin. Kedua huruf 
tersebut digunakan bersama-sama baik dalam pemerintahan maupun 
kehidupan sehari-hari. 


Bahasa Serbia 

cpncKn 

srpski 


Pelafalan 

['srpski:] 

Dituturkan di 

Serbia, Bosnia dan 
Herzegovina, Montenegro, 
Kroasia 

Wilayah 

Eropa Tengah, Eropa Selatan 

Etnis 

Serbia 

Penutur 

lebih dari 12 jutaW (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

■ Balto-Slavia 


■ Slavia 


■ Slavia Selatan 


■ Barat 


■ Serbo-Kroasia 


• Bahasa Serbia 

Sistem 

Alfabet Kiril (Alfabet Bahasa 

penulisan 

Serbia) 

Alfabet Latin (Alfabet Gaj) 
Braille Yugoslav 


Status resmi 

Bahasa 

f!* Serbia 

resmi di 

| Bosnia dan Herzegovina 
(bahasa resmi bersama) 
Kosovo(bahasa resmi 
bersama) 

Diakui 

Kroasia 

sebagai 
bahasa 
minoritas di 

Bi Montenegro 

HungariaPl 

Slowakia 

Republik Ceko 
gg Makedonia Utara 
| Romania 

Diatur oleh 

Lembaga Pembakuan Bahasa 


Serbia 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

sr 

ISO 639-2 

scc (B) 


srp (T) 

ISO 639-3 

srp 



































Urutan abjad 


Urutan alfabet cirilica (hnpn;mqa): 

■ Urutan ini dinamakan Azbuka (a36yKa): ABBrflfbE>K 3l/IJ 

k n ih m h o n p c t Ti y o x 14 m g m 

Urutan alfabet latinica (naTm-mpa): 

■ Urutan ini dinamakan Abeceda (a6epe,qa): ABCCCDDzBE 
FGHIJKLLjMNNjOPRSSTUVZZ 

Fonologi 


A 


j | Negara atau wilayah tempat bahasa 
Serbia sebagai bahasa resmi. 

| | Negara atau wilayah tempat bahasa 

Serbia diakui sebagai bahasa minoritas. 


Tabel berikut ini adalah alfabet Kiril Serbia, dan ekuivalensinya dalam 
alfabet Latin Serbia, dan penulisan IPA untuk setiap hurufnya, dengan 
urutan "Azbuka" 



Alfabet Kiril 

A a 

B 6 

B B 

Tr 

Afl 

Tbl) 

E e 

>K >K 

33 

1/1 n 

Alfabet Latin 

A a 

B b 

V v 

Gg 

D d 

D d 

E e 

Yl 

Zz 

1 i 

IPA 

/a/ 

/b/ 

/u/ 

/g/ 

/d/ 

/d z,/ 

/e/ 

/ 3 / 

/z/ 

/i/ 

Alfabet Kiril 

Jj 

Kk 

/l/i 

fh rb 

M M 

H H 

Ifc m 

O 0 

n n 

Pp 

Alfabet Latin 

Jj 

K k 

L 1 

Ljlj 

M m 

N n 

Nj nj 

O 0 

Pp 

R r 

IPA 

/j/ 

/k/ 

/1/ 

/A/ 

/m/ 

/n/ 

/p/ 

/0/ 

/p/ 

/r/ 

Alfabet Kiril 

C c 

Tt 

Ti b 

Yy 

<Pj|> 

X x 

LU 

M M 


LU lu 

Alfabet Latin 

S s 

Tt 

C C 

U u 

Ff 

H h 

C c 

C c 

Dz dz 

Ss 

IPA 

/s/ 

/t/ 

/t G/ 

/u/ 

/f/ 

/X/ 

/ts/ 

/t;/ 

/d3/ 

/J/ 


Persebaran geografis 


Jumlah penutur menurut negara: 

■ Serbia: 6.770.000 

- Vojvodina: 1.557.020 (2002) 

■ Serbia Tengah : 5.063.679 (2002) 

■ Kosovo: 150.000 

■ Montenegro: 401.382 (2003) 

■ Bosnia-Herzegovina: 1.600.000 

■ Jerman: kira-kira 507.000 

■ Amerika Serikat: kira-kira 500.000 


























■ Kanada: 55.545 (2001 census (http://wwwl2.statcan.ca/english/census01/products/highlight/ETO/Tablel.cf 
m?Lang =E&T=501 &GV=l&GID= 0), 40,580 of that in Ontario) 

■ Kroasia : 44.629 (2001) 

■ Republik Makedonia: 33.315 (2001) 

■ Romania: 20.377 (2001) 

■ Australia: 50.000 (2001) 


Pranala luar 


■ (Inggris) Serbian Language and Culture Workshop (http://www.srpskijezi 
k.edu.yu) 


Rujukan 

i. A 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Serbia 



Wikisource memiliki 
naskah sumber yang 
berkaitan dengan artikel 
ini: 

Karya terjemahan 

dari bahasa Serbia 


[http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%Altvo/45760/Srpski+jezik+govori+12+miliona+ljudi+.html 

2 . A http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/hu_de.pdf 


Lihat juga 

■ Alfabet Kiril Serbia 

■ Peribahasa Bahasa Serbia 

■ Satrovacki (bentuk slang) 

■ Bahasa Romano-Serbia (campur dengan Bahasa Romani) 

■ Perbedaan antara bahasa-bahasa resmi Serbia, Kroasia, dan Bosnia 


Diperoleh dari "https://id. wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Serbia&oldid=17186887" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Juli 2020, pukul 16.18. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan 
Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































